Syarat dan Ketentuan Peserta Lomba Cipta Lagu 

'Jogja GreSS' 

Yogyakarta, 22 April - 9 Mei 2013 

Persyaratan Umum: 

1. Musisi Yogya yang tergabung dalam sebuah grup band, bukan perorangan. 

2. Pelajar, Mahasiswa maupun siswa sekolah music. 

Peraturan Lomba: 

1. Tema lagu bebas dengan lirik lagu yang santun, tidak melukai maupun 
menyinggung suku agama tertentu dan perorangan. 

2. Lirik lagu ditulis dalam bahasa Indonesia. 

3. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 lagu ciptaan sendiri. 

4. Lomba hanya boleh diikuti peserta yang tergabung dalam sebuah grup band, 
bukan penyanyi solo ataupun perorangan. 

5. Lagu yang diikutkan dalam lomba adalah lagu yang sudah direkam dalam bentuk 
Compact Disc (CD) dengan kualitas audio layak dengar sesuai standar studio 
rekaman. 

6. Lagu harus orisinil, apabila terbukti ada beberapa bagian lagu yang mirip atau 
terdengar sama dengan lagu yang sudah ada atau yang sudah beredar dipasaran, 
maka lagu tersebut tidak akan dinilai (dianggap gugur). 

7. Lagu yang diikutkan dalam lomba ini adalah lagu dengan aransemen music pop 
dalam pengertian sesuai yang berlaku dalam industry music saat ini yaitu easy 
listening (enak didengar) dan mempunyai daya jual. 

8. Hak cipta lagu tetap menjadi milik peserta, panitia tidak akan mengikat dalam 
sebuah kontrak. Dengan demikian, apabila lagu peserta yang terpilih dalam album 
kompilasi 'Jogja GreSS' akan direkam oleh perusahaan rekaman maupun diikutkan 
dalam lomba sejenis, tetap diperbolehkan. 

9. CD lagu yang diikitkan dalam lomba disertai lirik lagu dan profil band. 



10. Pendaftaran gratis dan formulir pendaftaran bisa diperoleh semua Waroeng SS di 
Yogya dengan menukarkan nota pembelian minimal Rp. 50.000,- dan di Waroeng 
SSS dengan nota pembelian minimal Rp. 25.000,- . 

Pendattaran dan Penyerahan Karya: 

1. Pendaftaran dan penyerahan karya dibuka mulai 22 April hingga 9 Mei. 

2. Tempat pendaftaran dan penyerahan karya di semua Waroeng SS dan SSS di 
Yogya. 

3. Pengumuman pemenang 14 Mei di semua Waroang SS dan SSS di Yogya. 

Kriteria Penilaian: 

Dalam lomba cipta lagu ini akan dipilih 10 lagu dengan kriteria penilaian meliputi: 
harmonisasi, ransemen, struktur lagu, progresi akor, lirik dan melodi lagu, vocal serta 
penguasaan instrument. 

Pemenang: 

1. Dalam lomba ini tidak akan dipilih juara satu dan seterusnya, melainkan akan 
dipilih 10 lagu easy listening (enak didengar) sesuai kriteria penjurian. Sebanyak 10 
lagu akan terpilih dan akan dikemas dalam sebuah bentuk album bertajuk 'Jogja 
GreSS' yang diedarkan secara komersil hanya disemua Waroeng SS dan SSS. Album 
'Jogja GreSS' diluncurkan 1 juni 2013 dalam bentuk CD dan diedarkan sebanyak 
3000 keping. 

2. Setiap lagu terpilih yang masuk dalam album 'Jogja GreSS' mendapat uang 
apresiasi senilai Rp. 1.000.000,- sebagai bentuk kontrak putus karena di kemudian 
hari tidak ada royalty bagi pencipta maupun band yang lagunya terpilih dalam 
album 'Jogja GreSS'. 



